Crown gigi atau dental crown merupakan prosedur pemasangan selubung gigi di atas 
gigi yang rusak. Crown atau disebut dengan mahkota tiruan gigi berguna untuk 
mengembalikan bentuk- kekuatan dan ukuran^ memperbaiki tampilan dan juga melindungi 
agar kerusakan gigi tidak terjadi. Mahkota gigi tersebut akan sepenuhnya membungkus 
semua bagian gigi muncul di atas tepi gusi. 

Kapan Harus Pasang Crown Gigi? 

Tidak hanya untuk memperbaiki tampilan gigi supaya terlihat lebih indahj namun 
crown gigi atau mahkota tiruan gigi diperlukan untuk merawat gigi patah atau rusak. 
Manfaat crown gigi juga diperlukan untuk beberapa kondisi- seperti: 

-Menutupi dan melindungi gigi yang berlubang. 

-Melindungi gigi yang rentan karena pembusukan. 

-Menyatukan beberapa bagian gigi retak dan ngilu. 

-Mengembalikan gigi yang sudah rusak. 

-Menutup salah satu gigi yang berubah warna seperti menghitam atau menguning. 
-Menutup impian gigi. 

Denis Crown Gigi 

Berdasarkan bahan yang dipakai^ crown gigi yang bisa anda pilih terbagi menjadi 
beberapa jenis sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. 

1. Stainless Steel 

Crown stainless Steel merupakan mahkota rakitan yang dipakai pada gigi permanen 
sebagai tindakan untuk sementara. Untuk anak anak^ mahkota dengan bahan ini umumnya 
dipasang di atas gigi sulung yang bentuknya akan disesuaikan. Mahkota tersebut 
nantinya akan menutupi seluruh gigi dan melindunginya dari jenis kerusakan gigi 
anak lebih lanjut. 

2. Logam 

Logam digunakan untuk pembuatan mahkota tiruan gigi umumnya merupakan logam 
campuran dari emas atau platina^ kobalt kromium dan nikel kromium atau logam utuh. 
Mahkota gigi dari logam utuh lebih tipis jika dibandingkan dengan mahkota porselen 
atau porselen campur logam. 

Mahkota dari kedua jenis logam tersebut tahan ketika anda gunakan untuk menggigit 
atau mengunyah sekaligus paling tahan lama serta tidak mudah terkikis. Ini menjadi 
pilihan jenis krown gigi terbaik untuk digunakan pada gigi geraham. 

3. Porselen 

Crown gigi yang terbuat dari porselen campur logam bisa dicocokkan dengan warna 
gigi yang berdekatan tidak seperti mahkota logam. Namun jenis mahkota gigi ini 
memiliki kekurangan yakni lebih mudah pecah atau patah. Apabila dibandingkan dengan 
mahkota keramik^ bahan mahkota ini terlihat paling mirip dengan gigi asli. 

Akan tetapi^ terkadang logam yang melapisi porselen bisa terlihat seperti garis 
gelap khususnya pada garis gusi dan bahkan lebih jika gusi anda lebih pendek, lenis 
mahkota ini bisa menjadi pilihan yang baik untuk gigi dan juga jembatan gigi. 



4. Resin 


Mahkota tiruan gigi dari resin terbilang lebih murah dibandingkan dengan jenis 
mahkota lainnya. Akan tetapi mahkota tiruan gigi ini semakin lama bisa semaki rusak 
dan lebih rentah patah dibandingkan dengan jenis mahkota porselen campur logam. 

5. Keramik atau Porselen 

Apabila dibandingkan dengan mahkota tiruan gigi lain^ jenis crown gigi ini bisa 
menghasilkan warna yang lebih alami seperti gigi asli. Selain itUj mahkota porselen 
juga lebih cocok untuk orang yang alergi pada logam. 


Prosedur Pasang Crown Gigi 

Pemasangan crown gigi atau mahkota tiruan gigi bisa dilakukan dalam satu atau dua 
hari. Pemasangan mahkota tiruan gigi dan juga pencetakan mahkota sementara umumnya 
dilakukan pada hari yang berbeda sehingga anda membutuhkan waktu sekitar dua hari. 
Sedangkan jika dilakukan di klinik dokter gigi yang sudah berpengalamanj maka 
prosedur bisa dilakukan pada hari yang sama. 

Sebelum pemasangan crown gigij dokter akan memeriksa keadaan gigi yang akan 
ditutupi oleh mahkota. Sebelumnya^ anda akan diminta untuk melakukan pemeriksaan 
rontgen yang bertujuan untuk melihat kondisi akar atau tulang di sekitar gigi yang 
akan dipasang mahkota gigi. Apabila pada gigi tersebut terdapat pembusukan dan 
berisiko infeksi atau luka pada pulpa gigij maka harus dilakukan perawatan akar 
gigi lebih dulu. Pulpa gigi merupakan jaringan lunak di dalam gigi yang memiliki 
pembuluh darahj jaringan ikat dan juga saraf. Selain itUj anda juga bisa menanyakan 
tentang efek samping gigi crown. 

Pemasangan crown gigi dilakukan dengan mencetak gigi sesuai dengan kondisi pasien 
dan dari cetakan tersebut- crown gigi akan selesai selama 2 hingga 3 minggu. 
Sedangkan dokter gigi akan memberikan mahkota sementara untuk melindungi gigi. 

lika crown Anda rusak dalam waktu kurang dari 5 tahun dan kembali ke dokter gigi 
yang memasang crown tersebut- dokter tersebut mungkin sekali akan kecewa karena 
dokter cenderung berharap crown tahan di atas 5 tahun- lebih kurang 10 tahun. 

Dokter mungkin akan menanyakan cara pakai crown Anda kenapa bisa cepat rusak. 

Hasil penelitian tentang keawetan crown gigi sebagai berikut: 

-Pjetursson (2007) : 94% crown tahan 5 tahun dan 90% tahan 10 tahun. 

-Reitemeier (2013): 94% crown tahan 8 tahun. 

-De Backer (2007): 75% crown tahan 18 tahun. 

-Walton (2013): 97% crown tahan 10 tahun- 85% crown tahan 25 tahun. 


Keawetan crown bergantung pada pemakaian^ perawatan^ dan kehati-hatian penggunanya. 



Tips perawatan crown agar awet 


-Hindari kerot dan menggeretakkan gigi. 

-Dua prakara ini bisa membuat crown Anda gumpil atau retak. Pakai nightguard 
jika Anda punya kebiasaan kerot terutama pada malam hari. 

-laga kebersihan gigi 

-Kebersihan gigi dapat dipelihara dengan menggosok gigi dengan cara yang benar 
minimal 2 kali sehari. Lebih bagus lagi bila disertai flossing dan menggunakan obat 
kumur. 

-Hindari menggigit benda keras 

-Benda keras bisa merusak crown. Contohnya^ tutup botor^ es batu^ kukuj dsb. 
-Hindrari terbentur benda keras 

-Berhati-hatilah kala bekerja dan berkendara. Benturan keras pada crown bisa 
memperpendek masa pakai crown. 

-Cek 6 bulan sekali ke dokter gigi 

Hubungi kami untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. 

Telepon/WhatsApp: 0811-6131-718 

Reservasi Online: Disini 

Subscribe Youtube: Klinik Atlantis 
Follow Instagram: Klinik Atlantis 
Follow Facebook: Klinik Atlantis Medan 

KLINIK ATLANTIS 

Alamat: lalan Williem Iskandar ( Pancing ) Komplek MMTC Blok A No. 17-18^ Kenangan 
BarUj Kec. Percut Sei Tuan^ Sumatera Utara 20223 



